PROPOSAL 


Renovasi Masjid Jami” 
Umar Bin Khattab 


PANITIA RENOVASI MASJID JAMI UMAR BIN KHATTAB 
PERUMAHAN CITRA INDAH CLUSTER BUKIT AZALEA 
RT.002 RW. 014, DESA SINGAJAYA, KECAMATAN JONGGOL 
KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT 
2022 


Sekretariat: 
Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38, No.1 


Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, 16830 
HP: 0812.7100.9209 


CLUSTER BUKIT AZALEA Email: masjidumarbinkhattab99@ gmail.com 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


Э DEWAN 
NJ KEMAKMURAN 
MASJID 


7 29 таг ч AA 
Bin Khattab) P 


Jonggol, 7 Desember 2022 


Nomor : 001/Proposal/XI1/2022 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Permohonan Bantuan Dana 
Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Sdr'/i 

Di Tempat 


Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, kami Panitia Renovasi Masjid Jami' 
Umar Bin Khattab, insya Allah akan melaksanakan renovasi yaitu berupa 
pembangunan atap Masjid Jami' Umar Bin Khattab yang berlokasi di Perumahan Citra 
Indah City, Cluster Bukit Azalea, RT.002 RW. 014. Desa Singajaya Kecamatan 


Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 


Oleh karena itu dengan segala hormat kami menyampaikan perihal tersebut diatas 
kepada Bapak/lbu/Sdr/i sudi kiranya memberikan bantuan dana untuk renovasi 
Masjid Jami Umar Bin Khattab. 


Sebagai pertimbangan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 


1. Rencana penyediaan bahan material renovasi masjid diberikan oleh donatur. 

2. Panitia masih membutuhkan dana untuk biaya pekerjaan persiapan dan kebutuhan 
pekerja/tukang sebesar Rp. 82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) – rincian terlampir 

3. Dana tunai yang tersedia di Panitia per tanggal 4 November 2022, yaitu Rp. 
49.404.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima 
kasih. Jaazakumullaaha khairan katsiran 


Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Ketua Sekretaris 


< 


Jajang Mulyana 


PANITIA RENOVASI 


DEWAN 
У KEMAKMURAN 
MASJID 


55: MASJID JAMI’ UMAR BIN KHATTAB 


ер Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok АЕ 38 No 1, КТ. 002 RW. 014. 


CLUSTER BUKIT ATMEA 


CITRA INDAH CI 


Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


PROPOSAL 
RENOVASI MASJID JAM!’ UMAR BIN KHATTAB 


PERUMAHAN CITRA INDAH CITY CLUSTER BUKIT AZALEA RT. 002 RW. 014 


DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL 
KABUPATEN BOGOR 


Bismillaahirrahmaanirrahiim. 


LATAR BELAKANG 
Masjid Jami Umar Bin Khattab dibangun pada tahun 2013 dari sumbangan Yayasan Al-Huda 


u 


ntuk keperluan warga muslim Cluster Bukit Azalea, yang lokasinya berada pada tanah fasum 


Cluster Bukit Azalea. 


Kondisi atap Masjid sekarang adalah menggunakan dak cor. Dengan berjalannya waktu yang 


c 
b 


ukup lama dan faktor cuaca (hujan dan panas) kondisinya saat ini sudah mengalami kerusakan 


erupa rembes, bocor, dan retak rambut (foto terlampir). 


Maka dari itu diperlukan perbaikan berupa pembangunan atap Masjid untuk melindungi dak cor 


yang ada. Menyadari pentingnya sarana tersebut, pengurus beserta warga/Jamaah Masjid Umar 


Bin Khattab Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Azalea, Desa Singajaya, Kecamatan 


Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya berniat melakukan renovasi 


b 


erupa pembangunan atap masjid. 


GAMBARAN UMUM LOKASI 


L 


okasi renovasi Masjid berada di Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Azalea Desa Singajaya 


Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Total Luas bangunan Masjid yang 


a 


kan dibangun atap seluas 120m? (12m x 10m). Saat ini jumlah rumah di Perumahan Citra Indah, 


Bukit Azalea adalah 586 unit dan sudah dihuni sebanyak kurang lebih 350 unit. 


TUJUAN RENOVASI 


1. 


охо N 


Melindungi dak сог dari cuaca (hujan dan panas) agar tidak rembes dan bocor. 
Mengurangi hawa panas di dalam Masjid 

Meningkatkan kenyamanan Jamaah dalam beribadah 

Memperindah bentuk Masjid 


Meninggikan TOA agar suara adzan bisa terdengar ke seluruh perumahan bukit Azalea 


! ; PANITIA RENOVASI 
55: MASJID JAMI ОМАК BIN КНАТТАВ 


2, — Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA INDAH CHY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


DEWAN 
У KEMAKMURAN 
MASJID 


CITRA INDAH CI 


IV. PELAKSANAAN RENOVASI 
Waktu pelaksanaan: 
Pelaksanaan pembangunan atap Masjid direncanakan akan dimulai tanggal Januari 2023 dan 


secara bertahap berdasarkan ketersedian dana sampai selesai. 


Tempat/Lokasi: 
Tanah fasilitas umum Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Azalea Desa Singajaya 


Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 


Pelaksana : 

Renovasi serta perluasan Masjid Jami Umar Bin Khattab dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk 
oleh DKM Masjid Jam} Umar Bin Khattab. Untuk memenuhi persyaratan bangunan, panitia akan 
menunjuk tenaga professional dibidangnya, 


V. ANGGARAN RENOVASI MASJID JAM!’ UMAR BIN KHATTAB 
Untuk merealisasikan renovasi serta perluasan Masjid Jami Umar Bin Khattab, maka dibuat 
rencana biaya secara rinci berdasarkan dengan kemampuan dan kemungkinan penggalian dana, 
sebesar Rp. 82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
Adapun dana dari donatur dapat langsung ditransfer melalui rekening BSI (kode bank 451) 
7183613981 a.n Masjid Umar Bin Khattab 


VI. SUMBER PEMBIAYAAN/DANA 

1. Swadaya Jamaah Masjid Јат?” Umar Bin Khattab 
Bantuan lembaga-lembaga resmi pemerintahan dan non pemerintah 
Infaq/sumbangan sukarela dari umat Islam dimanapun berdomisili 


Sumbangan dari warga Perumahan Citra Indah dan sekitarnya 


От e O 


Sumber lain yang tidak mengikat 


VII. SUSUNAN KEPANITIAAN 
Susunan Kepanitiaan renovasi dan perluasan Masjid Jam? Umar Bin Khattab ditetapkan 
berdasarkan hasil musyawarah tanggal 9 Maret 2022, yang sewaktu-waktu bisa diubah dalam 
musyawarah keperluan. 


Adapun susunan inti kepanitiaan adalah sebagai berikut : 


Ketua : Jajang Mulyana 
Wakil Ketua : Bambang Priambodo 
Sekretaris : Rizal Rabas 
Bendahara : Yudha Briansyah 


Seksi Dana : Zuriat 


VIII. 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 


CLUSTER BUKIT AZALEA 


CITRA INDAH CHY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


Seksi Pembangunan : Hebo Warno 
Seksi Konsumsi : Ibu Yuzkarni 


PENUTUP 

Memiliki Masjid yang nyaman dan indah serta bersih merupakan suatu keinginan setiap jamaah 
Masjid. Meskipun masyarakat di Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Azalea dan sekitarnya 
tidak dalam keadaan berlebihan, akan tetapi besarnya niat dan keinginan yang kuat dalam 
mewujudkan sarana ibadah yang baik menjadi pemicu semangat kami dalam melaksanakan 
renovasi ini. 


Kami berharap dengan terbangunnya atap Masjid ini dapat menambah kekhusyuan dalam 
beribadah kepada Allah SWT, dan juga dapat melindungi bangunan Masjid itu sendiri agar tetap 
kokoh dan dalam kondisi baik. Dan atas keikhlasannya membantu mendanai pembangunan 
renovasi dan perluasan Majid Umar Bin Khattab ini, kami doakan Bapak/Ibu/Sdr/l beserta donatur 
agar diberikan keberkahan dan keridhoan, serta dilipat gandakan rezekinya oleh Allah SWT. 
Aamiin yaa rabbal “alamiin. 


Jonggol, 7 Desember 2022 


Ketua 


< 


-Jajang Mulyana 


PANITIA RENOVASI 


MASJID JAMI' UMAR BIN КНАТТАВ 


CLUSTER BUKIT AZALEA 


СТАА INDAH CITY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


Pembina: 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 


SUSUNAN PANITIA RENOVASI 
MASJID JAM!’ UMAR BIN KHATTAB 


Hj. Lili Mulyati, S.Pd. (Kepala Desa Singajaya) 


Penasehat: 
Gus Adib Shururi 


Penanggungjawab: 


1. Pranata Kamawijaya (Ketua DKM Umar Bin Khattab) 


2. Suharyanto (Ketua RT.002) 


Ketua: 
Jajang Mulyana 


Wakil Ketua: 
Bambang Priambodo 


Sekretaris: 
Rizal Rabas 


Bendahara: 
Yudha Briansyah 


Seksi Pembangunan: 
1. Hebo Warno 
2. Roni 


Seksi Dana: 

1. Zuriat 

2. Rommy Heralt Utong 
3. Dwi Budi Santoso 

4. Adi Indra Guna 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN КНАТТАВ 


ме Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok АЕ 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CETRA INDAH CHY =" Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


Gunawan 

Erdy Uda 

Abdul Qodir Jaelani 
Ikhwan 


о о N O gi 


Ari Sugeng 


Seksi Konsumsi: 
1. Ibu Yuzkarni 
2. Ibu Maymunah 
3. Ibu Ida 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN КНАТТАВ 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 


CLUSTER BUKIT AZALEA 


CITRA INDAH CHY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


RENCANA ANGGARAN BIAYA RENOVASI PERLUASAN 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 
PERUMAHAN CITRA INDAH CITY CLUSTER BUKIT AZALEA RT. 017 RW. 009 
DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL 
KABUPATEN BOGOR 


Ж PUTRI JAYA STEEL 2 


Sd Mengerjakan : Pagar, Tralis, Tangga Putar, Tempa 


Menara Air, Konstruksi Baja, Renovasi Rumah 
Alamat : Jl. Raya Jonggol - Cieungsi KM 12 Ruko Nurul Hikmah Desa Sukamanah Jonggol HP. 0818 681 949, 0821 1005 6667 
Rumah : Perum Citra Indah Bukit Raya M8 No. 31 Telp. (021) 899 3372 Website : www.klik-bisnis.com/putri-jaya-steel2 


Nomor : SPH/PJS/16/08/2022 

Perihal : SURAT PENAWARAN HARGA 
Lampiran :01 

KepadaYth, 

DKM Masjid Umar Bin Khotob (Cluster Azalea) 
Di Tempat 


Assalamualaukum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Dengan Hormat, 


Bersama ini saya atas nama pimpinan dari Bengkel Las Putri Jaya Steel, mohon diperkenankan 
menyampaikan surat penawaran harga untuk : 
Pembuatan Rangka Atap Masjid Jami Umar Bin Khotob (Cluster Azalea) dengan ukuran bangunan 
10x12 meter, Spesifikasi bahan : 

Rangka Atap Baja Ringan Tebal 0.75 33 Batang 

Rangka Atap Besi Holo 50x100 Tebal 1.8 mm 25 Batang 


Tiang Besi Holo 100x100 Tebal 1.8 mm 3 Batang 
Atap Spandek Existing Tebal 0.3 mm 175 Meter 
Tiang Cor pengangga tiang 50x20 cm 13 Tiang 
Harga (Termasuk Jasa Tukang) = Rp. 82.750.000,- 
Terbilang : Delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah rupiah 


Catatan (Jika hanya menggunakan Jasa Tukang tanpa material 
Untuk pekerjaan Jasa tukang berikut alat kerja dan mobilisasi Rp. 20.000.000,- 


Harga tersebut sudah termasuk finishing, pengecatan dan pemasangan. 


Demikian surat penawaran harga ini saya buat, besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat menyetujuinya 
dan atas kerja sama yang baik ini saya ucapkan terima kasih. 


Wassalamualaukum Warahmatullahi Wabarokatuh 


Pemesan, Manager, Pimpinan Putri Jaya Steel2, 


{>= х 


NAT Y. ӨР 
(DKM Masjid Umar Bin Khotob ) Fiona 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI UMAR BIN KHATTAB 


ы Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok АЕ 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
чана Mbah NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


SITE PLAN 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 
PERUMAHAN CITRA INDAH CITY CLUSTER BUKIT AZALEA 


аана F пава N 
Y T | 
| | 

| | 

| | 

4 d 


Ydl YNYƏNJY 


pa 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN КНАТТАВ 


DM Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok АЕ 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA INDAH NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


DENAH ATAP 


| dYLY HYN3Q 


(билш оҳбиоуоов9 


č dvLv НУМЗАа 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN КНАТТАВ 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA INDAH NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


DENAH ATAP 


TJ RANGKA ATAP CNP BAJA 
RINGAN JARAK 1000MM 


RANGKA ATAP BESI Å 
HOLLOW 5041000 
TENGU 


|— RANGKA ATAP BESI 
HOLLOW 50Х100ММ 
Т=18мм 


RANGKA АТАР BESI 
HOLLOW SOKTOOMM 


T=18WM 


TIANG BESI HOLLOW 
100Х100ММ Т=18ММ 


у— АТАР SPANDOEK 
(Basne) 


DENAH ATAP BETON 


SKALA 1: 100 


ILUSTRASI ATAP 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


CLUSTER BUKIT AZALEA 
CITRA INDAH CITY 


DENAH ATAP 


raga ATAP BESI 


| HOLLOW 50X100MM 


:— RANGKA ATAP BESI 
HOLLOW 50X100MM 
T-18MM 


BRACING KUN | i— TIANG BESI HOLLOW 
40X60MM 100X100MM T-18MM 


POTONGAN - A 


SKALA 1: 100 


ILUSTRASI ATAP 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
чана Mbah NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


DENAH ATAP 


RANGKA ATAP BESI 
HOLLOW 50X100MM 
518MM 


A TIANG BESI HOLLOW 
f 100X100MM T-18MM 


4 
— RANGKA ATAP BESI 


— 23 t 
+ HOLLOW 50X100MM 
Т=18М 
A 05% | 
F М BRACING MAN — MANG BESI HOLLOW 
f N 40Х60ММ x 100X100MM T-18MM 
ATAP DAK BETON 
2 E (sme) |А А 
4 


тано а NN ea Gia 


. = In 4 н 


ILUSTRASI АТАР 


PANITIA RENOVASI 


MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 
ba Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CETRA INDAH Өтү Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR SAAT INI 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA Noah UNY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR SAAT INI 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
чана Nah NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR SISI LUAR RUANGAN IMAM SAAT INI 


FOTO KONDISI DAK COR SISI DALAM RUANGAN IMAM SAAT INI 


bocor dari 
lubang kabel-tampu 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


хм Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA INDAH CHY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR LUAR RUANG SOUND SAAT INI 


FOTO KONDISI DAK COR SISI DALAM RUANGAN SOUND SAAT INI 


kondisi ruang sound (ruang seblh kanan 
imam) 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


ang Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok АЕ 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CA MORENA Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR SISI DALAM MASJID SAAT INI 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Ap Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERTA INDAH CHY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR SISI DALAM MASJID SAAT INI 


PANITIA RENOVASI 
MASJID JAMI' UMAR BIN KHATTAB 


Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA INDAH NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


FOTO KONDISI DAK COR SISI DALAM MASJID SAAT INI 


kondisi tiang depan 
seblh kiri 


air sudah menetes 


PANITIA RENOVASI 
Sama MASJID JAMI UMAR BIN KHATTAB 


N ap Perumahan Citra Indah City, Cluster Bukit Azalea, Blok AF 38 No 1, RT. 002 RW. 014. 
CERERA INDAH NY Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 


DEWAN 
KEMAKMURAN 
и MASJID 


DAFTAR NAMA PEMBERI BANTUAN 


No Nama Lengkap Jumlah Tanda Tangan | Keterangan 


ONN IPN 


— 
= 


— 
— 


— 
ы 


— 
2 


— 
> 


— 
g 


— 
ap 


INFAQ DAN SEDEKAH DAPAT LANGSUNG KE REKENING MASJID 
NO REKENING : 7183613981 


NAMA : MASJID UMAR BIN KHATTAB 
KODE BANK : (451) 
KONFIRMASI : Bpk. Yudha (08111900161) 
Jonggol, .................. 2022 
Petugas Bendahara 


КОО ООУ СО ) Yudha Briansyah 


